ti karena: setiap orang yang 
menar dirinya akan 


(direndahkan, dan dia yangs 


und dirinyalakan 


LUKAS 18:14 


) ha 


Nana 


Dan dia mengucapkan perumpamaan ini kepada 
orang-orang tertentu yang percaya pada diri mereka 
sendiri bahwa mereka benar, dan membenci orang lain: 
Dua orang pergi ke bait suci untuk berdoa: yang satu 
orang Farisi, dan yang lainnya pemungut cukai. 

Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dengan dirinya sendiri, 
Tuhan, terima kasih, bahwa saya tidak seperti orang lain, 
pemeras, tidak adil, pezinah, atau bahkan seperti 
pemungut cukai ini. Saya berpuasa dua kali dalam 
seminggu, saya memberikan perpuluhan dari semua 
yang saya miliki. Dan pemungut cukai, berdiri jauh, tidak 
mengangkat matanya ke surga, tetapi memukul dadanya, 
berkata, Tuhan kasihanilah aku orang berdosa. 

Saya beritahu Anda, orang ini pergi ke rumahnya 
dibenarkan daripada yang lain: karena setiap orang yang 
meninggikan dirinya akan direndahkan: dan dia yang 
merendahkan dirinya akan ditinggikan. LUKAS 18:9-14 


... dia tidak melupakan seruan orang yang rendah hati. 
MAZMUR 9:12 

TUHAN akan memotong semua bibir yang menyanjung, 
dan lidah yang membanggakan diri: MAZMUR 12:3 


Berbahagialah orang yang menaruh kepercayaannya 
kepada TUHAN, dan tidak menghormati orang yang 
sombong, atau orang yang menyimpang dari 
kebohongan. MAZMUR 40:4 


Sekalipun TUHAN tinggi, namun la menghormati orang 
yang hina, tetapi orang sombong dikenalnya jauh. 
MAZMUR 138:6 


Ketika kesombongan datang, maka datanglah rasa malu: 
tetapi dengan rendah hati ada kebijaksanaan. Amsal 11:2 


TUHAN akan menghancurkan rumah orang sombong: 
tetapi dia akan menegakkan perbatasan janda. 
Amsal 15:25 


Takut akan TUHAN adalah didikan hikmat: dan sebelum 
kehormatan adalah kerendahan hati. Amsal 15:33 


Setiap orang yang tinggi hati adalah kekejian bagi 
TUHAN: sekalipun bergandengan tangan, ia tidak akan 
luput dari hukuman. Amsal 16:5 


Kebanggaan mendahului kehancuran, dan semangat 
angkuh sebelum kejatuhan. Lebih baik merendahkan 
diri dengan orang yang rendah hati, daripada membagi 
jarahan dengan orang yang sombong. Amsal 16:18-19 


Sebelum kehancuran hati manusia angkuh, dan sebelum 
kehormatan adalah kerendahan hati. Amsal 18:12 


Dengan kerendahan hati dan takut akan TUHAN adalah 
kekayaan, dan kehormatan, dan kehidupan. Amsal 22:4 


Kesombongan seseorang akan menjatuhkannya, 
tetapi kehormatan akan menjunjung semangat 
yang rendah hati. Amsal 29:23 


Orang fasik dalam kesombongannya menganiaya orang 
miskin: biarlah mereka ditangkap dengan cara yang 
mereka bayangkan. Karena orang fasik membanggakan 
keinginan hatinya, dan memberkati orang yang tamak, 
yang dibenci Tuhan. Orang jahat, karena kesombongan 
wajahnya, tidak akan mencari Tuhan: Tuhan tidak ada 
dalam semua pikirannya. MAZMUR 10:2-4 


Untuk siapa yang membuatmu berbeda dari yang lain? 
dan apa yang tidak kamu terima? sekarang jika Anda 
menerimanya, mengapa Anda bermegah, seolah-olah 
Anda tidak menerimanya? 1 KORINTUS 4:7 


Tapi dia memberi lebih banyak rahmat. Karenanya dia 
berkata, Tuhan menentang yang sombong, 

tetapi memberikan kasih karunia kepada yang rendah 
hati. Yakobus 4:6 


Demikian juga, kamu yang lebih muda, serahkan dirimu 
kepada yang lebih tua. Ya, kamu semua tunduk satu 
sama lain, dan mengenakan kerendahan hati: karena 
Tuhan menolak yang sombong, dan memberikan kasih 
karunia kepada yang rendah hati. Karena itu 
rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, 
supaya la meninggikan kamu pada waktunya: 

1 PETRUS 5:5-6 


Karena semua yang ada di dunia, keinginan daging, 
dan keinginan mata, dan keangkuhan hidup, bukanlah 
berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. 1 YOHANES 2:16 


